Buku Kedua 


GRASINDO 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se- 
bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ 
atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme- 
gang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h 
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme- 
gang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g un- 
tuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 
4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana pen- 
jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buku Kedua 


Design 
The Business Plan 


For Start-Up Entrepreneur 
Melakukan Analisis Kelayakan dan 


Menyusun Rencana Bisnis yang Unggul 


Hery, S.E., M.Si., CRP., RSA., CERM. 


G cusmo 
Penerbit PT Grasindo, Jakarta 2017 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buku Kedua 
Design The Business Plan 
For Start-Up Entrepreneur 


Melakukan Analisis Kelayakan dan 
Menyusun Rencana Bisnis yang Unggul 


Hery, S.E., M.Si., CRP., RSA., CFRM. 


ISBN 978-602-375-792-3 
O Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang 
Editor: Adi Pramono 

Desainer sampul & isi: Diddy S. 

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Grasindo, Anggota IKAPI, 
Jakarta 2017 
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi 
buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetakan, fotokopi, mikrofilm, 
VCD, CD-ROM, dan rekaman suara) tanpa izin tertulis dari 
pemegang hak cipta/Penerbit. 


& KTA PAS CARA MU TIA 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


aa F Nan 5 Ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Bagi kebanyakan wirausahawan, mendapatkan ide untuk 
membuka suatu bisnis tidaklah sulit. Akan tetapi, keberhasilan 
usaha membutuhkan lebih dari sekedar gagasan bisnis yang 
bagus. Suatu ide bisnis haruslah diikuti dengan melakukan 
analisis kelayakan untuk menentukan apakah ide tersebut dapat 
diubah menjadi suatu usaha yang realistis dan berkelanjutan. 


Analisis kelayakan (feasibility analysis) adalah proses 
menentukan apakah suatu ide bisnis yang baru dapat bertahan 
menjadi sebuah usaha yang sukses. Tujuannya adalah untuk 
menentukan apakah ide bisnis tersebut layak diwujudkan 
atautidak. Jika ide bisnis tersebut tergolong layak, maka 
langkah berikutnya adalah menyusun rencana bisnis yang solid 
(unggul) untuk mengeksploitasi ide tersebut. 


DESIGN THE BUSINESS PLAN FOR START-UP ENTREPRENEUR Ke— 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


B.si kebanyakan wirausahawan, mendapatkan ide 
untuk membuka suatu bisnis tidaklah sulit. Akan tetapi, 
keberhasilan usaha membutuhkan lebih dari sekedar 
gagasan bisnis yang bagus. Suatu ide bisnis haruslah diikuti 
dengan melakukan analisis kelayakan untuk menentukan 
apakah ide tersebut dapat diubah menjadi suatu usaha 
yang realistis dan berkelanjutan. 

Analisis kelayakan (feasibility analysis) adalah proses 
menentukan apakah suatu ide bisnis yang baru dapat 
bertahan menjadi sebuah usaha yang sukses. Tujuannya 
adalah untuk menentukan apakah ide bisnis tersebut layak 
diwujudkan atau tidak. Jika ide bisnis tersebut tergolong 
layak, maka langkah berikutnya adalah menyusun rencana 
bisnis yang solid (unggul) untuk mengeksploitasi ide 
tersebut. 

Meskipun studi kelayakan tidak mungkin dapat 
menjamin 100 persen kesuksesan suatu usaha, namun 
paling tidak bahwa studi tersebut akan mengurangi 
kecenderungan wirausahawan menghabiskan waktu 
terlalu banyak untuk mewujudkan usaha yang tidak ada 
hasilnya. 

Berdasarkan hasil analisis kelayakan, jika ternyata 
sebuah ide bisnis dianggap tidaklayak, maka wirausahawan 
harus segera melupakan ide tersebut dan berpindah ke 


DESIGN THE BUSINESS PLAN FOR START-Up ENTREPRENEUR 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


peluang bisnis lainnya yang lebih menjanjikan. 

Dalam hal ini, wirausahawan lebih baik meluangkan 
waktu, uang dan energi, serta sumber daya lainnya untuk 
meluncurkan suatu ide bisnis yang sudah pasti berjalan 
berdasarkan pada konsep yang benar. 

Studi kelayakan tidak sama dengan rencana bisnis. 
Kedua-duanya memainkan peran penting, namun 
dengan peran yang berbeda dalam proses memulai 
usaha. Studi kelayakan berperan sebagai penyaring, 
yaitu menghentikan berbagai ide yang kurang berpotensi 
membangun usaha yang sukses, sebelum wirausahawan 
mengeluarkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan 
untuk membangun sebuah rencana bisnis. 

Dengan kata lain, fungsi utama studi kelayakan 
adalah sebagai alat deteksi. Studi ini dirancang untuk 
dapat memberikan gambaran mengenai potensi pasar, 
penjualan, dan target laba dari suatu ide bisnis tertentu. 

Sedangkan rencana bisnis adalah alat perencanaan 
untuk mengubah suatu ide menjadi kenyataan. Rencana 
bisnis ini dibangun berdasarkan hasil studi kelayakan, 
namun memberikan analisis yang lebih komprehensif 
dibanding studi kelayakan. 

Rencana bisnis ini berfungsi sebagai alat perencana- 
an, dengan mengambil ide yang lolos berdasarkan hasil 
studi kelayakan, serta menjelaskan cara untuk mengubah 


2 DESIGN THE BusiNESss PLAN FOR START-Up ENTREPRENEUR 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


suatu gagasan bisnis menjadi usaha yang sukses. Tujuan 
utamanya adalah memberikan pedoman bagi para wira- 
usahawan dalam meluncurkan dan mengoperasikan 
usahanya, serta membantu mereka untuk memperoleh 
pendanaan yang dibutuhkan. 

Secara keseluruhan, rencana bisnis penting bagi 
keberlanjutan hidup perusahaan, mendapatkan mitra 
bisnis dan pinjaman, serta untuk pengembangan usaha. 


Analisis Kelayakan Industri dan Pasar 
Ketika mengevaluasi kelayakan suatu ide bisnis, langkah 
awal yang perlu dilakukan para wirausahawan adalah 
melakukan analisis dasar terhadap industri maupun 
segmen pasar sasarannya. Fokus dari langkah awal ini 
adalah untuk menentukan seberapa menarik industri yang 
akan dimasukinya dan mengidentifikasi berbagai potensi 
ceruk yang dapat dimasukinya secara menguntungkan. 
Langkah pertama dalam menilai seberapa menarik 
suatu industri adalah dengan mengidentifikasi 
industri tersebut dalam tingkat makro, yaitu dengan 
mempertimbangkan hal-hal berikut ini : 
e Seberapa besarindustri tersebut ? 
# Seberapa cepat pertumbuhannya ? 
e Apakah industri tersebut secara umum 


DESIGN THE BUSINESS PLAN FOR START-UPp ENTREPRENEUR Ka 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


menguntungkan ? 

Apakah industri tersebut memiliki margin laba tinggi, 
sedang, atau rendah ? 

Seberapa penting produknya bagi para pelanggan ? 
Bagaimana peluang atau masa depan industri tersebut 
? 

Ancaman apa saja yang mungkin dihadapi industri 
tersebut ? 

Berapa banyak pemain dalam industri tersebut ? 
Seberapa ketat tingkat persaingan yang ada dalam 
industri tersebut ? 

Apakah industri tersebut tergolong baru, di antara- 
nya, atau sudah jenuh ? 


Dengan mengidentifikasi hal-hal di atas, akan 


membantu para wirausahawan untuk menentukan apakah 


masih terdapat potensi yang memadai dalam industri yang 


baru akan dimasukinya tersebut. 


Salahsatualat yang dapat digunakan untuk menganali- 


sis daya tarik suatu industri adalah model lima kekuatan 


(five forces model) yang dikembangkan oleh Michael Porter 


dari Harvard Business School. 


Lima kekuatan atau tekanan ini akan saling 


berinteraksi satu sama lain untuk menentukan posisi 


di mana beberapa perusahaan bersaing dan karenanya 


4 


DESIGN THE BusINESS PLAN FOR START-UPp ENTREPRENEUR 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


menentukan daya tarik industri tersebut. Lima kekuatan 
atau tekanan yang dimaksud adalah : (1) persaingan antar 
perusahaan yang bersaing dalam industri yang sama, (2) 
daya tawar pemasok industri, (3) daya tawar pembeli, (4) 
ancaman masuknya pemain baru ke dalam industri yang 
sama, dan (5) ancaman substitusi produk. 


Persaingan antar Perusahaan yang Bersaing 
dalam Industri yang Sama 

Tekanan yang paling besar dari kelima tekanan tersebut di 
kebanyakan industri adalah persaingan yang ada di antara 
perusahaan yang bersaing dalam sebuah pasar tertentu 
(industri yang sama). Perusahaan-perusahaan akan saling 
berlomba untuk mendapatkan posisi tertentu melalui 
keunggulan bersaingnya. 

Ketika suatu perusahaan menciptakan sebuah inovasi 
dan mengembangkan suatu strategi yang unik, serta 
mempengaruhi tren pasar, maka perusahaan pesaingnya 
mau tidak mau harus beradaptasi untuk menghindari 
risiko tersingkirnya (keluar) dari bisnisnya. 

Tekanan ini akan membuat pasar sebagai tempat yang 
dinamis dan penuh kompetitif. Pada umumnya, suatu 
industri akan menjadi lebih menarik atau menantang 
apabila terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut : 

e Jumlah pesaing besar, atau sebaliknya sangat sedikit 


DESIGN THE BusINESS PLAN FOR START-UPp ENTREPRENEUR ii 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


sekali. 

Para pesaing memiliki ukuran dan kemampuan yang 
berbeda. 

Industri bersangkutan tumbuh dengan sangat cepat. 
Masih terdapat peluang untuk menjual produk yang 
terdiferensiasi. 


Daya Tawar Pemasok Industri 
Semakin besar daya tawar pemasok atas bahan baku pen- 


ting dalam sebuah industri, maka akan semakin rendah 


daya tarik industri tersebut. Sebagai contoh, karena 


memasok berbagai chip yang berfungsi sebagai “otak” 


komputer dan karena chip-chip tersebut menyerap porsi 


biaya yang cukup besar dalam biaya pembuatan sebuah 


komputer, maka para pembuat chip seperti Intel memiliki 


kekuasaan besar atas para produsen komputer seperti 
Dell, Hewlett-Packard, dan Gateway. 


Pada intinya, sebuah industri akan dianggap menarik 


jika : 


Terdapat banyak pemasok yang menjual suku cadang 
atau bahan baku penting ke berbagai perusahaan yang 
ada di dalam industri tersebut. 

Tersedia suku cadang atau bahan baku penting 
substitusi (pengganti). 

Biaya peralihan (Switching Cost) rendah, di mana per- 


DESIGN THE BUSINESS PLAN FOR START-UPp ENTREPRENEUR 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


usahaan-perusahaan yang ada dalam industri tersebut 
dapat dengan mudah berpindah dari satu pemasok ke 
pemasok lainnya dalam mendapatkan bahan baku. 

e Suku cadang atau bahan baku yang ditawarkan oleh 
pemasok menyerap porsi biaya yang relatif kecil dari 
seluruh biaya barang jadi yang diperlukan. 


Daya Tawar Pembeli 

Sama halnya dengan para pemasok dalam suatu industri 

yang dapat menjadi sumber tekanan, para pembeli juga 

memiliki potensi menggunakan daya atau kekuatannya 
sehingga membuat suatu industri menjadi kurang 
menarik. Jika jumlah konsumen sedikit dan biaya 
peralihan ke produk pesaing rendah, maka pengaruhnya 
terhadap kelesuhan bisnis akan besar. 

Pada intinya, sebuah industri akan dianggap menarik 
jika : 

e Biaya peralihan para pelanggan industri tersebut ke 
produk pesaing atau produk substitusi relatif tinggi. 

e Jumlah pembeli dalam industri tersebut besar. 

e Para pelanggan menginginkan berbagai produk 
diferensiasi, bukan membeli produk komoditas yang 
bisa mereka dapatkan dari pemasok manapun. 

e Para pelanggan sulit mengumpulkan informasi 
mengenai biaya, harga, dan berbagai fitur produk 


DESIGN THE BUSINESS PLAN FOR START-UPp ENTREPRENEUR 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


pemasok. 

e Suku cadang atau bahan baku yang dijual oleh 
perusahaan dalam industri tersebut merupakan 
bagian yang relatif besar dari total biaya barang jadi 
para pelanggan mereka. 


Ancaman Masuknya Pemain Baru Ke Dalam 
Industri yang Sama 


Semakin besar calon pemain baru dalam suatu industri, 
maka akan semakin besar pula ancamannya bagi 
perusahaan yang telah ada di dalam industri tersebut. 
Kondisi ini akan berlaku dalam industri di mana 
hambatan untuk masuk adalah rendah, seperti 
persyaratan permodalan, pengetahuan khusus, akses ke 
jalur distribusi, dan lain sebagainya. Pada intinya, suatu 
industri akan dianggap menarik bagi pemain baru jika : 

e Keuntungan dari skala ekonomis tidak ada. Skala 
ekonomis ada jika perusahaan dalam suatu industri 
mencapai biaya rata-rata yang rendah dengan 
menghasilkan produknya dalam volume yang sangat 
tinggi (contohnya, chip komputer). 

e Persyaratan permodalan untuk memasuki industri 
tersebut adalah rendah. 

e Keuntungan tidak berhubungan dengan ukuran 


8 DEsiGN THE BusiNESS PLAN FOR START-UP ENTREPRENEUR 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


perusahaan. 

e Para pelanggan tidak terlalu setia pada suatu merek, 
sehingga mempermudah pemain baru untuk menarik 
pelanggan dari perusahaan yang telah ada. 

e Pemerintah melalui kebijakan perdagangan 
internasional dan peraturaan dagangnya tidak 
membatasi perusahaan baru untuk memasuki suatu 
industri. 


Ancaman Produk Substitusi 


Seringkali produk substitusi dapat mempengaruhi ke- 
seluruhan industri. Sebagai contoh, beberapa tahun 
belakangan ini banyak pembuat botol kaca yang menutup 
usahanya karena para pelanggan mereka (mulai dari 
produsen minuman hingga pembuat saus tomat) telah 
beralih menggunakan kemasan plastik yang lebih ringan, 
lebih murah untuk ongkos pengirimannya, dan tentu saja 
tidak mudah pecah. 

Contoh lainnya, perusahaan penerbit koran maupun 
majalan telah mengalami penurunan jumlah pembacanya, 
ketika generasi baru para pembaca potensialnya beralih 
ke sumber berita elektronik atau online yang secara terus 
menerus diperbaharui informasinya (secara real time). 

Pada intinya, sebuah industri akan dianggap menarik 


DESIGN THE BUSINESS PLAN FOR START-UPp ENTREPRENEUR |9 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


jika : 

# Produk substitusi yang berkualitas tidak tersedia. 

e Harga produk substitusi tidak terlalu murah diban- 
ding harga produk industri itu sendiri. 

e Biaya peralihan yang harus dikeluarkan pembeli ke 
produk substitusi adalah tinggi. 


Setelah menganalisis seberapa kuat kelima di 
atas memberikan tekanan bagi suatu industri, para 
wirausahawan dapat menilai potensi bisnis mereka dalam 
menghasilkan penjualan dan laba yang wajar di suatu 
industri tertentu. 

Dengan kata lain, mereka bisa memperoleh jawaban 
atas pertanyaan ini, yaitu “apakah industri tertentu 
tersebut memang merupakan tempat yang tepat bagi 
bisnisnya?” 

Tabelberikutmenyajikanmatriksyangmemungkinkan 
para wirausahawan memberikan penilaian secara 
kuantitatif atas kelima tekanan yang mempengaruhi daya 
tarik suatu industri. Semakin rendah nilai suatu industri, 
maka akan semakin menarik industri tersebut. 

Beri nilai untuk mengetahui seberapa penting ma- 
sing-masing tekanan dari kelima tekanan yang ada dalam 
industri. Nilai berkisar dari skala 1 (tidak penting) hingga 
5 (sangat penting). Kemudian, berikan juga sebuah nilai 


10 DEsiGN THE BusiINESS PLAN FOR START-UP ENTREPRENEUR 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


untuk mencerminkan ancaman yag ditimbulkan dari se- 
tiap tekanan. 

Kalikan skala peran penting masing-masing tekanan 
dengan nilai peringkat ancamannya, kemudian jumlahkan 
nilai tertimbang yang diperoleh untuk mendapatkan nilai 
tertimbang total. Nilai tertimbang total ini mengukur 
daya tarik suatu industri, di mana : 


Nilai tertimbang total minimum - 5 (industri sangat menarik) 
Nilai tertimbang total maksimum - 125 (industri sangat tidak 


menarik) 


Peran Ancaman Nilai 
Penting | atas Industri | Tertimbang 


Persaingan antar 
perusahaan yang 


5 4 20 
bersaing dalam industri 
yang sama 
D 

aya tawar Pa » » A 

pemasok dalam industri 
Daya tawar para pembeli 2 3 6 
Ancaman pemain baru 3 4 1» 


dalam industri 


DESIGN THE BUSINESS PLAN FOR START-UPp ENTREPRENEUR 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


Ancaman produk 
substitusi 


Langkah berikutnya dalam menilai suatu industri 


adalah mengidentifikasi ceruk-ceruk yang ada, yang secara 
potensial menarik. Banyak usaha kecil menjadi sangat 
sukses dengan tetap setia pada suatu ceruk di suatu pasar 
yang terlalu kecil untuk menarik perhatian berbagai pe- 
saing besarnya. 

Menempati suatu ceruk industri memungkinkan 
suatu bisnis melindungi dirinya hingga tingkat tertentu 
dari kelima kekuasaan tekanan di atas. 

Pertanyaan utama yang harus dijawab para 
wirausahawan pada tahap ini adalah: "dapatkah 
mengidentifiksi suatu ceruk yang cukup besar untuk 
dapat menghasilkan laba ?” atau “dapatkah perusahaan 
memposisikan dirinya secara unik dalam pasar untuk 
membedakannya dari para pesaing ?” 

Para wirausahawan yang telah mendesain strategi 
fokus atau diferensiasi dapat mengeksploitasi berbagai 
ceruk ini demi keuntungan mereka. 

Berbagai pertanyaan yang harus dijawab para 
wirausahawan pada bagian analisis kelayakan industri dan 
pasar adalah sebagai berikut : 

e#  Ceruk mana dalampasar terkait yang akan ditempati? 


12 DESIGN THE BusiNESSs PLAN FOR START-Up ENTREPRENEUR 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


# Seberapa besar segmenpasarnya, serta seberapa cepat 
pertumbuhannya? 

e Apa saja dasar untuk melakukan diferensiasi produk 
dari para pesaing ? 

e Apakah memiliki model bisnis yang sangat bagus, 
yang akan sulit ditiru oleh para pesaing ? 


Mari kita lihat contoh nyata bahwa model bisnis 
yang sangat bagus dapat menjadikan perusahaan sebagai 
pemimpin industri dengan pangsa pasar yang besar. 

Pada tahun 1984, Michael Dell, pendiri Dell Inc., 
menciptakan sebuah model bisnis yang unggul. Model 
inilah yang mengubah secar besar-besaran industri ritel 
komputer dan mengalahkan pemimpin dalam industri 
tersebut, yakni IBM, perusahaan yang dianggap oleh 
para ahli industri tidak akan dapat dikalahkan sejauh 
menyangkut penjualan komputer. 

Dell mengubah industri tersebut dengan mendesain 
sebuah model bisnis yang didasarkan pada penjualan 
PC rakitan yang disesuaikan secara langsung untuk para 
pelanggannya, tanpa menggunakan gerai ritel. Dampaknya 
atas masa depan perusahaan tersebut sangat besar, di 
mana perputaran persediaan yang lebih tinggi, naiknya 
tingkat kepuasan pelanggan, dan marjin laba yang lebih 
tinggi di atas rata-rata industrinya. 


DESIGN THE BUSINESS PLAN FOR START-UPp ENTREPRENEUR 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


Saat ini, Dell, pemimpin industri tersebut dengan 
pangsa pasar hampir 35$o untuk penjualan PC, di 
manamenjual komputer online setiap hari dengan nilai 
rata-rata $ 135 juta. 

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 
memprediksi kualitas suatu model bisnis adalah 
mencakup proses pembuatan business prototyping, di 
mana para wirausahawan menguji model bisnis mereka 
dalam skala kecil sebelum mengerahkan berbagai sumber 
daya, menginvestasikan banyak waktu dan uang untuk 
meluncurkan suatu bisnis yang mungkin tidak akan 
sukses. 

Membuat prototipe bisnis sangatlah perlu mengingat 
bahwa suatu ide bisnis masih merupakan hipotesis yang 
harus diuji, sebelum ide bisnis tersebut direalisasi dalam 
skala yang utuh. Jika hasil uji tersebut mendukung 
hipotesis dan berbagai asumsi yang menyertainya, maka 
saat itulah waktu yang tepat untuk memulai bisnisnya. 

Namun jika prototipe tersebut gagal, wirausahawan 
dapat membuang ide bisnis tersebut dengan kerugian 
sumber daya yang kecil, dan beralih ke ide bisnis yang lain. 

Para wirausahawan dapat menguji berbagai ide me- 
reka dengan menjual berbagai produk mereka di media 
sosial, khususnya di situs-situs ternama, atau dengan 
membuat situs web sendiri untuk mengetahui seberapa 


14 DESIGN THE BusiNESSs PLAN FOR START-Up ENTREPRENEUR 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


besar respon dari pelanggan. 

Jika anda mempertimbangkan untuk menjual suatu 
lini produk secara online sebagai usaha rumahan anda, 
maka tidak ada tempat yang lebih baik untuk menguji 
pasar atau konsep bisnisnya dari pada di media sosial atau 
di situs-situs ternama. Dengan sedikit biaya pendaftaran, 
anda dapat dengan segera menentukan segmen pasar 
sasarannya. 


Analisis Kelayakan Produk 

Pada saat para wirausahawan telah mendapati bahwa ide 
produk ataujasa mereka memiliki potensi pasar yang cukup 
luas, kadang-kadang mereka menjadi begitu terburu-buru 
karena antusiasme mereka untuk meluncurkan usaha, 
tanpa benar-benar mempertimbangkan apakah mereka 
dapat menghasilkan produk tersebut atau memberikan 
jasa tersebut dengan biaya yang wajar. 

Analisis kelayakan produk atau jasa menentukan 
daya tarik ide suatu produk atau jasa bagi para calon 
pelanggan dan mengidentifikasi berbagai sumber daya 
yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa 
tersebut. Bagian dari analisis kelayakan produk ini akan 
menjawab dua hal berikut : 

e Apakah para pelanggan mau membeli barang atau 
jasa yang kita tawarkan ? 


DESIGN THE BUSINESS PLAN FOR START-UPp ENTREPRENEUR 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


Dapatkah kita menyediakan produk ataujasa tersebut 
dengan tetap mendapatkan laba ? 


Untuk dapat memperoleh jawaban atas kedua hal 


tersebut, para wirausahawan membutuhkan umpan balik 


dari para calon pelanggan. Proses mendapatkan umpan 


balik tersebut dapat dilakukan dengan penelitian primer, 


sekunder, membuat prototipe, dan melakukan percobaan 


di rumah. 


Penelitian primer (primary research) dilakukan 


dengan mengumpulkan data secara langsung dari 


sumbernya dan menganalisisnya, sedangkan penelitian 


sekunder (secondary research) meliputi pengumpulan data 


yang sudah disusun oleh pihak lain (telah tersedia) dan 


seringkali dengan biaya yang sangat wajar atau bahkan 
kadang tanpa biaya. 


Untuk kedua jenis penelitian ini, baik informasi 


kuantitatif maupun kualitatif sama pentingnya sebagai 


dasar untuk menarik kesimpulan secara akurat mengenai 


potensi pasar atas suatu produk. 


16 


Teknik penelitian primer meliputi : 
Survei pelanggan melalui kuesioner 
Dengan teknik ini, buatlah pertanyaan secara hati- 
hati dan singkat agar hasilnya tidak bias, dan gunakan 
sistem pemeringkatan yang sederhana. Sebagai 


DESIGN THE BusINESS PLAN FOR START-UP ENTREPRENEUR 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


contoh, gunakanlah skala 1 sampai 3, di mana skala 
1 mewakili “sudah pasti tidak akan membeli”, skala 
2 mewakili “kadang-kadang membeli”, dan skala 3 
mewakili “sudah pasti akan selalu membeli”. 

Hasil survei yang dilakukan tersebut tentu saja akan 
berdampak terhadap kebijakan, proses, operasi, 
pengembangan produk, serta kegiatan pemasaran 
perusahaan di masa yang akan datang. 


e Kelompok fokus 

Grup ini dibentuk dengan mendaftar sejumlah calon 
pelanggan (kurang lebih 10 orang) untuk memberikan 
umpan balik mengenai produk atau ide bisnis itu 
sendiri. Berdasarkan hasil umpan balik tersebut, 
perhatikanlah apa saja yang disukai maupun yang 
mereka tidak sukai atas produk anda. 

Dari hasil umpan balik ini, anda dapat memperoleh 
informasi apakah pelanggan bisa menerima produk 
tersebut, dan dapat dijadikan sebagai pedoman atau 
dasar dalam pengambilan keputusan terkait usaha 
atau produk tersebut. 


Sedangkan penelitian sekunder meliputi berbagai 


sumber berikut ini : 


DESIGN THE BUSINESS PLAN FOR START-UPp ENTREPRENEUR 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


Asosiasi dagang, industri, atau direktori bisnis 
Daftar alamat korespondensi 

Riset pasar 

Majalah dan artikel 

Data lokal dari departemen perdagangan 

Gunakan mesin pencari google untuk mendapatkan 
akses informasi 


Proses umpan balik lainnya adalah dengan membuat 


prototipe. Prototipe merupakan salah satu cara yang pa- 


ling efektif untuk mengukur kelangsungan hidup suatu 


produk. 


Yang dimaksud dengan prototipe di sini adalah 


model asli suatu produk yang fungsional dan dapat 


diberikan kepada para calon pelanggan agar mereka dapat 


melihatnya, mengujinya, dan menggunakannya. 


Umpan balik dari para pelanggan berdasarkan pada 


prototipe diperlukan untuk perbaikan desain dan berbagai 


fitur baru, yang beberapa di antaranya bahkan mungkin 


tidakpernahterpikirkanoleh sipembuatprodukitu sendiri. 


Prototipe dapat menjadi uji coba yang akan menghasilkan 


proses desain yang terus menerus diperbaharui. 


Prototipe dapat juga bermanfaat bagi perusahaan 


yang telah berdiri. Dengan semakin berkembangnya 


suatu usaha, perusahaan dapat mengubah pendekatan 


18 


DESIGN THE BusINESS PLAN FOR START-UPp ENTREPRENEUR 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


mereka dalam mengembangkan berbagai produk baru. 
Perusahaan dapat membuat sejumlah kecil prototipe dan 
menitipkannya ke sejumlah toko ritel atau yang sejenis 
untuk menguji berbagai respon pelanggan atas produk 
baru tersebut. 

Umpan balik ini dapat memberikan informasi yang 
sangat berharga bagi perusahaan, yaitu apakah perusahaan 
telah meluncurkan produk yang disukai pelanggan 
sebelum perusahaan menginvestasikan waktu dan uang 
yang lebih banyak lagi. 

Sedangkan percobaan di rumah (in-home trial) 
merupakan salah satu teknik yang dapat mengungkap 
beberapa informasi yang sangat mendalam mengenai 
bagaimana sesungguhnya cara pelanggan menggunakan 
suatu produk. Percobaan di rumah meliputi kegiatan 
mengirim beberapa orang dari perusahaan ke beberapa 
rumah pelanggan untuk mendemontrasikan cara 
penggunaan atau kegunaan produk. 


Analisis Kelayakan Keuangan 

Sebagai komponen terakhir dari analisis kelayakan adalah 
penilaian kelayakan keuangan suatu proposal usaha. 
Berbagai elemen utama yang harus diikutsertakan dalam 
analisis kelayakan keuangan meliputi perkiraan kebutuhan 
modal, perkiraan pendapatan, dan tingkat pengembalian 


DESIGN THE BUSINESS PLAN FOR START-UPp ENTREPRENEUR 
Versi Par Lengkapnya dl Ipusnas.com 


